x 


| MaDiaiN 
PAOISANKIA 


Syair-Syair Nasehat 
K Kebaikan 


Oleh: 
KH. Hamim Thohari, B.IRK (Hons) 


k 


| Pagusatta Digital Publishing 


Agustus, 2024 


SENI MADIHIN 


Pengenalan 


Seni Madihin adalah syair bersajak berasal dari 
Suku Banjar Kalimantan Selatan. Berisi petuah 
dan nasehat dan dibawakan dengan iringan 
gendang rebana menjadikannya bergenre lagu 
melayu Islam. Namun belakangan ini kental 
dengan sendagurauan, bahkan kadang-kadang 
nyerempet hal-hal yang berbau porno. 


Suatu ketika, sekitar tahun 2017, sebuah Group 
Madihin dari Sangatta tampil di sebuah acara 
Pangkaderan PKS (Partai Keadilan Sejahtera). 
K.H. Hamim Thohari, turut hadir dalam acara itu. 
Meski pun bukan orang Banjar, tetapi jiwa 
seninya menangkap keindahan dan kebaikan 
syair-syair madihin. 


Terinspirasi penampilan wmadihin di acara 
tersebut, beliau pun mulai munulis syair-syair 


2|Madihin PAGUSATTA 


madihin dengan penyesuaian ala pesantren. 
Diawali dengan basmallah dan ditutup dengan 
hamdallah. Syair-syairnya syarat dengan 
nasehat dan motivasi kebaikan. Lagunya tetap 
menjaga nada asli madihin, namun setiap tiga 
bait dijeda dengan bersholawat kepada nabi. 


Maka Madihin gaya santri tersebut, mulai 
diajarkan kepada santri-santrinya, di PESAN- 
TREN ADAB AL-GUR'AN SANGATTA TAOWA 
(PAOUSATTA), sebagai sarana nasehat melalui 
lagu. Maka syair-syair madihin yang digubah 
oleh Kyai kelahiran Lamongan ini dikenal sebagai 
MADIHIN PAOUSATTA. 


Lagu-lagunya bisa disesuaikan dengan segala 
bentuk acara baik di dinas-dinas pemerintahan, 
acara hajatan di masyarakat dan lembaga 
pendidikan. Syair-syairnya selalu up-to-date 
sesuai tema dan keadaan, seperti nasehat dalam 
acara pernikahan. 


3|Madihin PAGUSATTA 


Sebagai Nasehat 


Dalam moment pernikahan antara Ananda Ali 
Albirrnagi dengan Ananda Aisyah Nisa Hafiya, 
Kyai Hamim ingin menitipkan pesan-pesannya 
kepada putra-putrinya (anak dan menantu) 
melalui syair-syair MADIHIN PAOUSATTA yang 
in sya Allah akan dibawakan oleh tiga adik Mas 
Nagi sendiri: 1) Birrel Aiman (Vokalis utama), 2) 
Farug Birrnabil (Vokalis pendamping) dan 3) 
Sofiya Hurin Ien (Penabuh gendang rebana). 


Mudah-mudahan ini menambahkan keberkatan 
dan kebaikan dalam acara resepsi “Walimatul 
Ursi” Ananda Ali Albirrnagi dan Ananda Aisyah 
Nisa Hafiyya di Kota Depok, tgl. 12 Oktober, 
2024. 


Berikut ini adalah syair-syair Madihin Pagusatta 
yang akan ditampilkan dalam acara tersebut. 
Mudah-mudahan berkenan. 


4|Madihin PAGUSATTA 


MADIHIN PERNIKAHAN 


Dengan Bismillaah, Madihin kumulai 
Dan memuji Allah dengan sepenuh hati 
Lalu bershalawat untuk Junjungan Nabi 
juga keluarganya dan para shohabi 


Agar dapat ridha dan rahmat Ilahi 
Dalam bernasihat dan menghibur diri 


Dengan Madihin PAGUSATTA gaya santri 
Menghidupkan budaya dan seni Islami 


Amma ba'du: seterusnya kami ucapkan 
Selamat datang para Tamu Undangan 
Dengan segala hormat kami silahkan 

Sambil santap hidangan boleh mendengarkan 


Allaahumma Sholli 'alaa Muhammad 


5|Madihin PAGUSATTA 


Selamat Bahagia dan ucapan tahniah 
Untuk Mas Ali Birrnagi dan Mbak Aisyah 


Yang telah disatukan dengan akad nikah 
Sebagai pasangan suami istri yang sah 


Kini dihalalkan apa yang selama ini 
Dilarang dan diharamkan menurut syar'iy 


Berduan any-where gak takut polisi 
Bahkan boleh saja walau di kamar mandi 


Namun tetaplah ingat hak dan kewajiban 
Suami istri masing-masing menjalankan 
Agar terbentuklah keluarga idaman 
Keluarga SAMARA itu dinamakan 


Allaahumma Sholli 'alaa Muhammad 


6|Madihin PAGUSATTA 


Khusus Mas Nagi ini nasehat kami 
Bersumber dari ajaran Sunnah Nabi 


Jadikan pegangan dan pelita hati 
Sewaktu-waktu bisa jadi solusi 


Ingatlah-ingat suami itu gowam 
Menjadi pemimpin harus jadi teladan 
Menjaga keluarga dan menyelamatkan 
Dari api neraka yang penuh siksaan 


Namun gowam juga punya kelemahan 


Janganlah menutup pintu kebaikan 
Jika istri-mu hendak memberi masukan 


Dengar dan jadikan sebagai pertimbangan 


Allaahumma Sholli 'alaa Muhammad 


7|Madihin PAGUSATTA 


Perlakukanlah istrimu bi-maruufi 
Sesuai adab dan tutunan syar'iy 
Lelaki terbaik, baik kepada istri 


Begitulah apa yang disabdakan Nabi 


Jika tak berkenan dengan satu sifatnya 
Jangan menafikan sifat kebaikannya 

Satu keburukan jangan sampai menoda 
Banyak kebaikan yang pasti masih ada 


Tegurlah istrimu dengan kelembutan 


Sikap tegas bukan dengan kekerasan 
Bermusyawarahlah dalam setiap urusan 


Saling terbuka dan saling pengertian 


Allaahumma Sholli 'alaa Muhammad 


8|Madihin PAGUSATTA 


Berumah tangga tidak hanya membayangkan 
Yang asyik-asyik saja dan yang menyenangkan 


Bagaikan berperahu ke pulau harapan 
Sesekali datang ombak dan angin topan 


Maka kencangkanlah sabuk pengamanan 


Dengan bekal ilmu, iman dan ketagwaan 
Belajarlah dari yang tlah berpengalaman 


Ambillah yang baik, yang buruk ditinggalkan 
Sebuah keluarga haruslah terarah 

Menuju rumah tangga yang penuh sakinah 
Bangunlah miniatur surgamu di rumah 
Setiap amalmu niatkanlah ibadah 


Allaahumma Sholli 'alaa Muhammad 


9|Madihin PAGUSATTA 


Kepada Mbak Aisyah, ini pesan kami 
Ingatlah Engkau telah menjadi istri 
Untuk lelaki yang disebut suami 


Dari dialah surga bisa kau cari 


Bila sholat, puasa dan kehormatan 

Kau jaga dan suamimu Kau muliakan 
Kelak di akhirat Kau akan disilahkan 
Masuk surga dari pintu yang Kau inginkan 


Hiasan terbaik dunia istri sholihah 
Dipandang suami hilang rasa gundah 
Bangkit semangat dan tambah gairah 
Menjadikan rumah tangga semakin indah 


Allaahumma Sholli 'alaa Muhammad 


10|Madihin PAGUSATTA 


Suamimu itu pemimpin keluarga 
Sedangkan dirimu pemimpin di rumahnya 
Jagalah amanat dan simpan rahasia 
Didiklah anakmu menjadi ahli surga 


Aib suamimu wajib engkau tutupi 
Jangan engkau sebar, We-A ke sana sini 
Bahkan walau kepada ibumu sendiri 
Berdoalah agar Allah memperbaiki 


Sabar dan pelan-pelan beri masukan 
Dengan makan bareng atau dengan pijitan 


Sambil diminumi seglas anggur rayuan 
Luluh hatinya kek monyet kena sumpitan 


Allaahumma Sholli 'alaa Muhammad 


11|Madihin PAGUSATTA 


Bikinlah suami-mu betah di rumah 
Tapi jangan sampai menjadi pak Ogah 
Ogah ke masjid sholat berjamaah 
Bersilaturrahim juga menjadi susah 


Sepekan sekali tetap hadir halagah 
Mencari ilmu dan menambah tsagofah 
Doronglah suamimu tetap berdakwah 
Sesudah menikah ghirah jangan melemah 


Jadikan dirimu rahasia kehebatan 


Bagi suami-mu meraih kesuksesan 
Hebatnya suami tak boleh melupakan 


Peranan sang istri yang ada di belakang 


Allaahumma Sholli 'alaa Muhammad 


12|Madihin PAGUSATTA 


Seorang ibu bagaikan sekolahan 
pencetak generasi bangsa unggulan 
Jika ibu tidak mampu jadi teladan 
Lahir generasi pembawa keburukan 


Tanamkan adab dan tata kesopanan 
Kepada anakmu sejak di kandungan 
Dimulai dari engkau membiasakan 
Prilaku terpuji dalam keseharian 


Wanita itu sebagai tiang negara 
Rusak baiknya di tangan wanita 
Wanitanya baik, baik pula negara 
Wanitanya rusak, negara pun binasa 


Allaahumma Sholli 'alaa Muhammad 


13|Madihin PAGUSATTA 


Untuk bujangidin dan juga bujangidat 
Jika telah datang saat bermunakahat 
Kenapa masih berfikir tersendat-sendat 
kuatkan ikhtiyar agar segra berakad 


Untuk para ikhwan jangan banyak alasan 
Apalagi hanya soal kecantikan 

Kurang-kurang dikit jangan dipersoalkan 
Yang penting agama dan akhlagnya jempolan 


Kasihani akhwat telah lama menunggu 
Siang malam selalu termangu-mangu 
Keberanian-mu tak sehebat tampangmu 
Sampai kapan /eh kau akan tetap belagu 


Allaahumma Sholli 'alaa Muhammad 


14|Madihin PAGUSATTA 


Tapi kalau memang alasanmu kuat 
Benar belum mampu engkau naik akad 


Jagalah nafsumu dengan puasa sunnat 
Tahan matamu dari ngelihat-lihat 


Ikutilah kegiatan yang positip 
Ngaji dan taklim itu amal solutip 
Sambil persiapan mencari tip-tip 
Eh siapa tahu dapat anak Pak Latip 


Tidaklah mengapa istri lebih tua 
Sedangkan Nabi juga melakukannya 
Mungkin dengannya kau akan bahagia 
Bisa kau jadikan tempat bermanja-manja 


Allaahumma Sholli 'alaa Muhammad 


15|Madihin PAGUSATTA 


Di sini kami pun ingin berpesan 

Kepada pengantin lawas dan kawakan 
Apalagi yang sudah pada berubanan 
Tetap jaga harmoni dan kesetiaan 


Kami putra-putri dan cucu cicit juga 


Ingin mendapatkan pelajaran berharga 
Dari cohtoh bapak ibu berkeluarga 
Untuk bekal kami munuju alam surga 


Kata orang-orang yang bijak bestari 
Surga di akhirat bermula di sini 
Dari keberhasilan suami istri 


Membangun dan mewujudkan baiti jannati 


Allaahumma Sholli 'alaa Muhammad 


16|Madihin PAGUSATTA 


Bahagia tidak melulu karna harta 
Bukan pula karena kecantikan rupa 
Tidak juga karena pangkat dan tahta 
Tapi karna hati gana'ah dan tagwa 


Kecantikan tak akan lama bertahan 
Beranak satu badan mulai kedodoran 
Begitu pula dengan harta dan jabatan 
Tidak kekal dan tidak pula mengekalkan 


Kepada para pejabat dan pengusaha 
Jabatan itu hanyalah sementara 

Kekayaan pun tidak kekal selamanya 
Maka jadikanlah kendaraan ke surga 


Allaahumma Sholli 'alaa Muhammad 


17|Madihin PAGUSATTA 


Tiga perkara mengalirkan pahala 
Meski pun orang-nya telah tiada 
Shodagah jariyah, ilmu yang berguna 
Dan anak sholih yang selalu berdoa 


Sunguh yang menjadi milikmu yang sejati 
Apa yang kau sedekahkan dan kau zakati 
Sedangkan yang kau tinggal setelah mati 
Diperebutkan keluarga kanan kiri 


Pumpung masih sehat ayo kita gunakan 
Kuatkan iman dan buat kebajikan 
Jalankan ibadah sepenuh keihlasan 
Husnul khatimah akan kita dapatkan 


Aamin aamin, ya mujiibas saailiin 


18|Madihin PAGUSATTA 


Demikian Madihin ala PAGUSATTA 
Sbagai hiburan bermain tutur kata 
Nasehat ringan bercampur canda tawa 
Agar pengantin tak handak tidur saja 


Begitu juga agar para bujangidin 
Segera bangkit jangan hanya kepingin 
Buktikan bahwa hatimu tidak dingin 
Dari sekarang Lo mulai ngiklanin 


Kami doakan untuk Kita semua 


Mampu membangun kluarga bahagia 
Yang kaya jiwa berketurunan mulia 
Dan pantas dibanggakan oleh Nabi kita 


Aamin aamin, ya mujiibas saailiin 


19|Madihin PAGUSATTA 


Cukuplah sudah syair Madihin kami 
Habislah kata dan lemas sendi-sendi 
Mohon maaf jika menyinggung hati 
Dengan istighfar semoga terobati 


Sebelum berundur U/un izin promosi 
Madihin PAOUSATTA siap menghadiri 
Undangan tampil di acara kenduri 
Kali ada bapak yang ingin sunat lagi 


Subhaanallah wal hamdulillaahil 'azhiim 
Sholawat dan salam dengan sepenuh taslim 
Semoga dirahmati Allah ya Karim 

Kita jaga slalu tali silatur Rahim 


Aaamin aamin, ya mujiibas saailiin 


20|Madihin PAGUSATTA 


Pagusatta Digital Publishing 


